KE 


Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin 


FRANZ MAGNIS-SUSENO 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao 
ke 
Marcuse 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


( 5 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan 
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 


2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 


pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf 
g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling 
banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


1. 2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao 
ke 
Marcuse 


Percikan Filsafat Marxis 
Pasca-Lenin 


Franz Magnis-Suseno 


Gm 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


(NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao ke Marcuse 
Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin 
Franz Magnis-Suseno 


Copyright O 2013 Franz Magnis-Suseno 


GM 616222036 


Desain isi: Fajarianto 


Desain sampul: Suprianto 


Pertama kali diterbitkan oleh 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building, Blok I Lantai 5 
Jl. Palmerah Barat 29-37 

Anggota IKAPI, Jakarta, 2013 


Cetakan kedua: Oktober 2016 
www.gramediapustakautama.com 

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. 

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 


tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978-602-03-3458-5 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar 


Bab 1 
KARL MARX DAN AKIBATNYA: 
SEBUAH IKHTISAR 
1. Bunyi Genderang 
2. Dari Marx ke Marxisme 
Marx muda menemukan arah terjangnya 
Sosialisme ilmiah 
Pandangan materialis sejarah 
Kritik terhadap kapitalisme 
Internasionale kedua 
3. Lenin dan Revolusi Oktober 
4. Komunisme internasional 
Komunisme menjadi kekuatan dunia 
Komunisme mulai retak 
Mengapa komunisme ambruk? 
5. Marxisme di luar komunisme 


Kelompok Praksis di Yugoslavia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xi 


Dari Mao KE Marcuser 


Bab 2 
MARXISME-LENINISME 


1. Pengantar 


AS» 


Dari Marxisme ke Marxisme-Leninisme 
Daftar isi “Dasar-dasar Marxisme-Leninisme” 
Mengapa begitu mengesankan? 

Mengapa ditinggalkan? 


Bab 3 
PIKIRAN-PIKIRAN MAO ZEDONG 


NO Pora ep 0 IS IA 


Pengantar 

Riwayat Hidup 

Cinaisasi Marxisme 

Prioritas praksis 

Dialektika kontradiksi yang tidak berhenti 
Garis massa 

Marxisme Mao Zedong 

Kehendak revolusioner 


Marxisme: Apa yang tinggal? 


Bab 4 
ERNST BLOCH: HARAPAN ATAS 
MANUSIA-YANG-BELUM 


1. 
Di 
25 


Pengantar 

Riwayat hidup Ernst Bloch 

Ontologi dari Yang-Belum 
Yang-Belum 
Yang-Belum-Disadari 


vi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


61 
61 
63 
68 
1 
80 


89 
89 
92 
99 
102 
106 
112 
119 
123 
LI 


135 
135 
137 
139 
140 
142 


Darrar Isi 


Novum 143 
Materi 144 
Rangkuman 147 
4. Utopi 148 
Hukum kodrat 149 
Utopi-utopi sosial 151 
Al Masih dan kerajaan Allah 152 
Bacaan ateistik Bibel 156 
5. Marxisme 158 
6. Beberapa pertanyaan 159 
Bab 5 
KAREL KOSIK: DIALEKTIKA REALITAS 
KONKRET 167 
1. Pengantar 167 
2. Epistemologi yang revolusioner 171 
3. Perekonomian, seni, dan filsafat 179 
4. Filsafat dan Ekonomi 186 
5. Praksis dan Totalitas Manusia 195 
6. Catatan akhir 198 
Bab 6 
TEORI KRITIS MAX HORKHEIMER DAN 
THEODOR WIESENGRUND ADORNO 203 
1. Pengantar 203 
2. Max Horkheimer: Teori Kritis dan Krisis 
Rasionalitas 205 
Teori Tradisional dan Kritis 206 
Penggelapan rasionalitas 210 


vii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuser 


4. Dialektika Pencerahan 
Dialektika penguasaan alam 
Dialektika lingkaran setan afirmatif 
Industri budaya 
Moralitas hitam 
Dari keberadaban ke kebiadaban 
Melawan arus 
5. Theodor Wiesengrund Adorno: Melawan Identitas 
Minima Moralia 
Dialektika Negatif 


6. Kecemerlangan yang tinggal kenangan! 


Bab 7 
REVOLUSI KEBUDAYAAN: HERBERT 
MARCUSE 
1. Pengantar 
2. Eros dan Peradaban: Utopi Suatu Masyarakat Baru 
Penindasan tambahan dan prinsip prestasi 
Mematahkan prinsip prestasi 
Bebas dari prinsip prestasi 
Eros dan thanatos: saling merangkul! 
Di seberang realitas? 
3. Manusia berdimensi satu: Kritik terhadap 
masyarakat kapitalis maju 
Masyarakat berdimensi satu 
Rasionalitas irasional 
Desublimasi represif 


Dimensi-dimensi desublimasi 


viii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


217 
220 
224 
225 
227 
229 
230 
21 
233 
234 
244 


249 
249 
253 
256 
299 
264 
265 
268 


269 
2170 
Zi 
216 
219 


Darrar Isi 


De-erotisasi 

Bahasa berdimensi satu 
Filsafat 

Budaya dan seni 


Penolakan agung—siapa yang melakukannya? 


4. Pembebasan: Mungkinkah? 


Bab 8 

KIRI BARU 

. Pengantar 

Generasi baru yang resah 
Bapak-bapak intelektual kiri baru 
Dimulai dari universitas-universitas 
Perang Vietnam 

Bulan Mei 1968 di Prancis 

Apa yang mereka capai? 


NAMA DP 


Bab 9 


MENGUASAI SEJARAH! SEKALI LAGI: 


MARX DAN LENIN 

1. Benarkah Karl Marx? 
Kapitalisme 
Sosialisme 
Paham materialis sejarah 
Sekitar antropologi Marx 

2. Apakah Lenin perlu pengertian? 


3. Bagaimana mungkin 


ix 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


280 
281 
283 
285 
286 
288 


293 
25 
296 
301 
304 
308 
316 
322 


329 
353 
336 
338 
343 
349 
352 
362 


Dari Mao KE Marcuser 


Daftar Pustaka 365 

Singkatan 365 
Daftar Nama 375 
Daftar Perihal 382 
Tentang Penulis 385 


xXx 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Buku ini adalah yang ketiga dan terakhir dari buku saya yang 
memperkenalkan pemikiran Karl Marx dan pengaruhnya yang 
sedemikian dahsyat kepada pembaca yang tertarik. Dalam buku 
pertama, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Per- 
selisihan Revisionisme, saya menguraikan pokok-pokok pikiran 
Marx dan perkembangan Marxisme sampai sebelum Lenin. 
Buku kedua, Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikir 
Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka, mau menjelaskan 
pikiran utama seorang Lenin yang mengubah Marxisme dari 
sebuah teori menjadi gerakan politik internasional, yang de- 
ngan nama komunisme pernah menguasai sampai sepertiga 
umat manusia, serta pemikiran lima pemikir yang mengem- 
bangkan pengertian-pengertian inti Lenin dan Marx. 
Sesudah Lenin meninggal, di wilayah-wilayah komunis, 
pemikirannya serta Marxisme yang terkait padanya, dibekukan 
menjadi ajaran resmi partai-partai komunis dengan nama Mar- 
xisme-Leninisme. Pada saat yang sama, muncul pemikir- 


pemikir yang kritis terhadap Marxisme-Leninisme, yang lalu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuse 


menggali kembali pemikiran Marx sendiri. Dengan demikian, 
Marxisme pasca-Lenin tidak lagi seragam, melainkan 
berkembang secara sentrifugal. Ada yang mengembangkan 
Marxisme-Leninisme, ada yang menggali kembali makna 
pemikiran Marx, dan ada yang, atas dasar inspirasi Marx, 
mengembangkan sebuah filsafat kritis. 

Karena itu, sembilan bab berikut tidak lagi merupakan suatu 
kesatuan seperti dalam dua buku saya yang pertama. Saya mulai 
dengan suatu pengantar yang mencoba merangkum perkem- 
bangan teori-teori Marxis mulai dari Karl Marx sendiri sampai 
ke bagian kedua abad kedua puluh. Tujuh bab yang menyusul, 
masing-masing berdiri sendiri sebagai salah satu percikan pemi- 
kiran Marx. Karena itu, bab-bab dalam buku ini tidak perlu 
dibaca secara berurutan. Silakan dibaca dari bagian mana yang 
dirasa menarik. Bab kesembilan kembali kepada Marx dan 
Lenin, dua tokoh raksasa Marxisme dan Marxisme-Leninisme, 
serta memperdebatkan bagaimana pemikiran mereka harus 
disikapi. 

Bab kedua, awal dari tujuh percikan, yang memaparkan inti 
Marxisme-Leninisme, ideologi resmi komunisme Soviet, adalah 
bab yang paling “kering”. Sebabnya, dalam pembekuan sebagai 
ideologi resmi, dengan rumus-rumus yang jadi, sebagian dari 
inspirasi Marx dan bahkan Lenin sudah menguap menjadi 
ajaran yang harus dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan 
di universitas-universitas. Mao Zedong, sama seperti Lenin, 
merupakan seorang revolusioner praktis dan filsafatnya jelas 
menunjang revolusinya. Dialah yang paling dekat dengan 


Lenin, tetapi ia tidak membebek, melainkan mengembangkan 


xii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata PENGANTAR 


pemikiran Lenin sesuai dengan persepsinya sendiri tentang 
situasi di Tiongkok. Lain sama sekali dengan Ernst Bloch. 
Bloch adalah salah satu dari filosof pertama di luar wilayah 
komunis yang kembali mencari makna karya raksasa Marx 
sendiri. Dalam memahami pengertian utopis pada pemikiran 
Karl Marx, Bloch melakukan usaha orisinal dan menantang 
untuk menggali kembali Marx. Karel Kosik dalam buku ini 
mewakili pemikiran Marxis yang orisinal dan kritis yang pada 
tahun 50-an dan 60-an abad lalu muncul di negara-negara 
Eropa komunis, terutama di Cekoslovakia, Yugoslavia, dan 
Polandia. Kosik berusaha untuk memberi arti yang nyata pada 
materialisme dialektis. Dua bab berikutnya membahas aliran 
pemikiran Marxis yang barangkali paling subur, orisinal, dan 
berpengaruh luas, yakni Mazhab Frankfurt yang terbentuk da- 
lam kaitan dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt. Bab 
yang satu membahas kritik kebudayaan kapitalistik oleh dua 
pimpinan Mazhab Frankfurt, Max Horkheimer dan Theodor 
Wiesengrund Adorno. Bab yang satunya membahas filosof kritis 
yang ketiga, yang pernah menjadi idola gerakan Kiri Baru, 
Herbert Marcuse. Bab kedelapan menceritakan kembali naik 
turunnya gerakan Kiri Baru yang pada tahun 60-an dan per- 
mulaan tahun 70-an abad lalu menggoncangkan universitas- 
universitas di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. 

Suatu catatan terakhir. Karl Marx, apalagi Lenin, tidak 
memahami diri sekadar sebagai pemikir—yang lantas pantas 
didiskusikan dalam rangka sejarah filsafat—melainkan sebagai 
pendorong praksis revolusioner. Marx satu-satunya filosof yang 


pemikirannya—dengan pengantaraan Lenin—betul-betul 


xiii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuser 


mengguncangkan dunia. Maka mereka tidak dapat dibaca 
secara netral, dari perspektif “pengamat yang tak terlibat”. Para 
tokoh Marxis sendiri selalu kritis dan mengambil sikap, dengan 
hati yang terlibat pada usaha untuk menciptakan masyarakat 
yang benar. Saya pun bukan seorang penulis yang netral. Saya 
berusaha untuk memaparkan masing-masing pikiran seobjektif 
mungkin, tetapi saya berpendapat bahwa menyikapi pikiran 
merupakan tuntutan kejujuran, maka saya tidak menyembunyi- 
kan sikap saya. Jelas sekali, pembaca akan menemukan sikap- 
nya sendiri, termasuk terhadap sikap-sikap di buku ini. 


xiv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 1 


KARL MARX DAN 
AKIBATNYA: 
SEBUAH IKHTISAR 


1. Bunyi Genderang 


“Kaum proletar segala negara: bersatulah!” Itulah kata-kata 
penutup sebuah tulisan yang dipublikasikan oleh Karl Marx 
dan Friedrich Engels pada permulaan tahun 1848, yang mereka 
sebut Manifesto Komunis (MEW 4, 493). Sekarang, lebih dari 
satu setengah abad kemudian, tidak dapat diragukan bahwa 
Manifesto Komunis merupakan salah satu tulisan politik paling 
berdampak dalam sejarah manusia modern. Melintasi batas 
segala bangsa, ras, agama, dan budaya, manifesto itu memper- 
satukan kelas buruh sebagai kaum yang “tidak bisa kehilangan 


apa pun kecuali belenggu-belenggu mereka” (ib.). Manifesto 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuse 


Komunis merupakan seruan agar semua manusia yang tertindas 
bangkit! Eugene Potter beberapa tahun kemudian akan me- 
nuangkan seruan manifesto ke dalam lagu Internasionale yang 
akan dinyanyikan sebagai lagu perjuangan oleh kaum buruh 
di seluruh dunia: “Bangunlah, kaum terkutuk bumi ini!” 

Dalam Manifesto Komunis Marx dan Engels mencurahkan 
teori revolusioner Marx ke dalam bahasa yang mudah dime- 
ngerti dan siap untuk menjadi program perjuangan. Di dalam- 
nya mereka menjelaskan perkembangan sejarah sebagai sejarah 
perjuangan kelas-kelas bawah melawan kelas-kelas atas di mana 
kaum tertindas akhirnya akan menang dan membuka babak 
sejarah baru. Akan tetapi, kemenangan itu harus diperjuangkan, 
itulah pesan manifesto. Kebebasan merupakan hasil revolusi. 
Secara dramatis Marx dan Engels menceritakan munculnya 
kapitalisme dengan segala penindasan dan kehebatannya—un- 
tuk memperlihatkan bahwa kapitalisme itu, justru dalam keme- 
nangannya, akan melahirkan kelas yang akan meruntuhkannya, 
yakni kelas proletariat. Dan, di atas puing-puing kapitalisme, 
proletariat akan mendirikan sosialisme, yaitu masyarakat yang 
betul-betul bebas, masyarakat yang tidak lagi dibagi ke dalam 
kelas-kelas yang saling bertentangan dan di mana negara tidak 
dibutuhkan lagi. 

Manifesto Komunis tidak hanya menjelaskan kepada kaum 
tertindas seluruh dunia bahwa merekalah yang akan mengakhiri 
penindasan itu. Manifesto Komunis memberi kebanggaan ke- 


pada orang-orang yang tangannya kotor berdebu, kotor minyak, 


j7 


1 “Debout! Les damng de la terre 


2 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kari Marx DAN AKIBATNYA: SEBUAH IKHTISAR 


kotor batu bara, bahwa merekalah yang sebenarnya mencipta- 
kan segala kekayaan yang dibanggakan kapitalisme. Dengan 
bangga buruh-buruh akan menyanyikan syair Georg Herwegh 
“semua roda berhenti kalau tangan kuatmu menghendakinya!” 
Manifesto Komunis menyadarkan bahwa merekalah, dan bukan 
kaum pemodal, kelas yang akan memiliki masa depan. Marx 
dan Engels menyatakan bahwa sejarah berada di pihak kaum 
buruh. Kaum buruh yang sekarang dengan pekerjaan tangan 
mereka menciptakan kekayaan bagi kaum kapitalis, yang be- 
kerja setengah mati menciptakan suatu kekayaan luar biasa 
yang tidak mereka nikmati sendiri, akan menjungkirbalikkan 
tatanan eksploitatif itu dan menciptakan tatanan baru yang 
tanpa exploitation de l“homme par I'homme, tanpa pengisapan 
manusia oleh manusia. Manifesto Komunis menjadi bunyi 
genderang revolusi bukan hanya bagi proletariat, melainkan 
bagi seluruh bagian umat manusia yang tertindas. 

Dengan Manifesto Komunis Karl Marx memantapkan diri 
sebagai pemikir sosialisme yang paling utama. Dan, meskipun 
Marx secara pribadi tidak pernah memimpin suatu aksi kaum 
buruh, akan tetapi pada akhir abad ke-19 sebagian besar gerak- 
an buruh memakai ajaran Karl Marx sebagai pedoman per- 
juangan mereka. Dampak Manifesto Komunis sampai hari ini 
masih terasa. Barangkali tidak berlebihan kalau Marx dikatakan 


secara hakiki ikut menentukan perkembangan sejarah dunia 


2 Syair gubahan Georg Herwegh 1863, menjadi das Bundeslied fiir den 
Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (“lagu Persatuan Persekutuan Umum 
Buruh Jerman”, cikal-bakal Partai Sosialdemokrat Jerman): “Alle Rcider 
stehen still, wenn dein starker Arm es will!” 


3 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuser 


selama sekurang-kurangnya seratus lima puluh tahun. Meskipun 
sejarah berkembang lain daripada yang diramalkan, dan meski- 
pun teori Marx kemudian banyak dikritik dan direvisi, akan 
tetapi pemikirannya tetap memberikan inspirasi dan semangat 
bagi banyak orang yang mau melawan suatu dunia yang dikua- 
sai oleh kaum pemodal. 

Yang membedakan Marx sang filosof dari para filosof lain— 
karena, tentu saja, Marx seorang filosof: ia mulai dari filsafat 
dan tidak pernah meninggalkannya—adalah bahwa pemikir- 
annya berhasil menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan 
perjalanan umat manusia di abad kedua puluh. Secara historis 
pemikiran Marx di abad ke-20 menjadi betul-betul berpengaruh 
oleh karena menjadi dasar ideologi komunisme internasional 
yang selama sebagian besar abad itu menjadi suatu kekuatan 
global. Tetapi, pengaruh Marx lebih besar lagi. Meskipun se- 
karang komunisme sepertinya sudah kempis dan bangunan 
teoretis mengesankan yang bernama Marxisme-Leninisme 
sudah hampir dilupakan, namun pemikiran Karl Marx tetap 
mengasyikkan, dan menurut penulis, ini tetap akan dipelajari 
serta memberikan inspirasi kepada manusia yang tidak bersedia 
menerima penindasan dan pengisapan orang kecil oleh mereka 
yang berada. Pemikiran Karl Marx justru memberi inspirasi 
dan menantang kalau tidak dibaca dengan kacamata dogmatis 
sebagaimana ia dipermak dalam kubu komunisme, melainkan 
secara terbuka dan kritis. Marxisme di bagian kedua abad ke- 
20 tidak lagi sebuah ajaran seragam. Namun, justru sebuah 
Marxisme yang tidak lagi mengklaim diri sebagai teori yang 


menjelaskan segala-galanya, mampu memberikan rangsangan 


4 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kari Marx DAN AKIBATNYA: SEBUAH IKHTISAR 


intelektual bagi mereka yang sadar betapa exploitation de 
I'homme par I'homme tetap merupakan kenyataan buruk di bumi 
di abad ke-21 ini. 


2. Dari Marx ke Marxisme 
Marx muda menemukan arah terjangnya 


Heinrich Marx sebenarnya menghendaki putranya Karl men- 
jadi notaris dan karena itu menyuruhnya studi ilmu hukum di 
Berlin. Tetapi Karl tidak peduli. Ia bergabung dengan beberapa 
dosen muda yang terpesona oleh filsafat Georg Wilhelm Fried- 
rich Hegel yang hanya meninggal beberapa tahun sebelumnya. 
Pernyataan Hegel bahwa “apa yang rasional itu nyata dan yang 
nyata adalah rasional”? betul-betul menantang dunia akademik 
waktu itu. Masalahnya, pernyataan ini dapat dimengerti dalam 
dua arti yang terbalik. Yang pertama menyatakan bahwa negara 
adalah nyata dan karena itu negara harus dianggap rasional. 
Kebanyakan establishment akademik di Berlin berpendapat 
bahwa Hegel mau memuji negara Prussiat: Prussia adalah sangat 
nyata dan karena itu Prussia negara yang rasional. Tafsiran 
Hegel itu kemudian disebut Hegelianisme Kanan. 

Tetapi, Marx dan teman-temannya membaca Hegel dengan 


melawan arus. Menurut mereka yang mau dikatakan Hegel 


3 G. W. E Hegel 1970, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt M.: 
Subrkamp, hlm. 24. 


4 Prussia dengan ibu kota Berlin menguasai sebagian besar Jerman bagian 
Utara. Pada 1870 Prussia akan mempersatukan Jerman. 


5 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuser 


adalah bahwa suatu sistem politik hanyalah betul-betul nyata 
kalau juga rasional. Dan, karena Prussia semakin reaksioner 
dan karena itu jelas tidak rasional, maka kejayaan Prussia ha- 
nyalah semu. Prussia harus dikritik. Mereka menemukan dina- 
mit kritis dalam filsafat Hegel. Melawan Hegelianisme Kanan, 
mereka menempatkan Hegelianisme Kiri yang atas nama rasio- 
nalitas mengkritik kenyataan. Bagi Marx, kontradiksi antara 
pikiran (Hegel) dan kenyataan (Prussia) itu hanya bisa berarti 
bahwa pikiran harus keluar dari alam teori menjadi kekuatan 
praktis: “Apa yang merupakan cahaya batin menjadi api ganas 
yang berpaling ke luar!” (MEW EB 1, 329). Keyakinan funda- 
mental itu dirumuskan Marx dalam tesis 11 tentang Feuerbach 
yang termasyhur: “Para filosof hanya memberi interpretasi lain 
kepada dunia. Yang perlu ialah mengubahnya!” (MEW 3, 7). 
Dengan kata lain, filsafat harus menjadi kekuatan revolusioner! 
Sejarah kemudian membenarkan Marx. Bahwa Hegel dalam 
abad ke-20 diakui kembali sebagai filosof besar zaman modern 
adalah karena ia dimengerti sebagai filosof kritis, sedangkan 
Hegelianisme Kanan segera dilupakan dan tak pernah bangkit 
kembali. 

Tetapi, Marx terganggu serius oleh sesuatu yang oleh teman- 
temannya di Berlin dianggap inkonsistensi dalam pemikiran 
Hegel. Hegel memang memberi kesan seakan-akan ia mau 
memuji Prussia sebagai negara yang sangat maju. Mengapa 
Hegel tidak melihat bahwa keadaan di Prussia justru tidak ra- 
sional dan tidak bebas? Teman-teman Marx menuduh Hegel 
sebagai oportunis yang menyesuaikan diri saja dengan keadaan 


politik. Tetapi, Marx menolak penjelasan itu sebagai murahan. 


6 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kari Marx DAN AKIBATNYA: SEBUAH IKHTISAR 


Baginya, sebab inkonsistensi Hegel terletak dalam dialektika 
sejarah pemikirannya. Betul, filsafat Hegel merupakan suatu 
puncak rasionalitas, akan tetapi rasionalitas itu masih tinggal 
dalam dimensi pikiran. Realitas sosial-politik belum tersentuh 
olehnya. Tetapi, mengapa Hegel membatasi diri pada dimensi 
pikiran? 

Yang membantu Marx memecahkan teka-teki Hegel itu 
adalah filosof kedua yang sangat dihormatinya, Ludwig 
Feuerbach. Feuerbach, yang pernah menjadi mahasiswa Hegel, 
menolak inti metafisika Hegel bahwa dalam pemikiran dan 
sejarah manusia Roh Semesta menyatakan diri. Bagi Feuerbach, 
Roh Semesta bukan sesuatu yang nyata, melainkan ciptaan 
pemikiran manusia. Yang nyata adalah manusia sendiri. Dari 
kritik terhadap Hegel itu Feuerbach mengembangkan suatu 
kritik amat mendasar terhadap agama. Pada 1841 terbitlah 
buku Feuerbach Hakikat Kristianitas. Di dalamnya Feuerbach 
menguraikan bahwa agama hanyalah sebuah proyeksi manusia. 
Daripada mengembangkan hakikatnya dalam kenyataan, ma- 
nusia menurut Feuerbach memproyeksikan hakikatnya ke 
dalam surga agama. Tuhan sebenarnya adalah proyeksi atau 
hasil pikiran manusia tentang dirinya sendiri, tetapi manusia 
tidak menyadari hal itu. Dengan demikian agama merupakan 
keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya 
merupakan hakikat manusia, dipercayai menjadi realitas di 
seberang, yakni Tuhan. Hanya kalau manusia membongkar 
agama dan menarik sifat-sifat yang diasingkannya pada apa 
yang disebutnya Tuhan, lalu kembali ke dalam dirinya, manusia 


dapat menjadi diri sendiri. 


7 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Mao KE Marcuse 


Buku Feuerbach ini membuka mata Marx. Ia mengerti 
mengapa Hegel tetap hanya bergerak di alam pikiran. Hegel 
ternyata masih juga terperangkap dalam pola berpikir agama. 
Hegel masih berpikir dalam kerangka keterasingan dari dunia 
nyata. Tetapi, ada satu pertanyaan yang menurut Marx belum 
dijawab oleh Feuerbach, yaitu: Mengapa manusia mengasingkan 
diri ke dalam agama, mengapa ia lari ke dalam dunia khayalan 
agama, daripada merealisasikan kekayaan hakikatnya pada 
dirinya sendiri? Mengapa manusia merealisasikan diri secara 
khayalan dalam bentuk agama dan tidak dalam kenyataan? 

Bagi Marx tidak sulit menemukan jawabannya: Manusia 
merealisasikan diri secara khayalan, karena situasi masyarakat 
nyata tidak mengizinkan manusia merealisasikan diri sungguh- 
sungguh. Secara sederhana: Manusia tidak dapat mengembang- 
kan diri secara bebas, karena ditindas oleh sistem masyarakat, 
dan karena itu ia lari ke dalam agama. Agama adalah pelarian 
dari realitas. Karena itu, Marx tidak mau berhenti pada kritik 
agama seperti Feuerbach. Kalau mau mengkritik agama, maka 
yang harus dikritik adalah realitas masyarakat yang membuat 
orang lari ke dalam agama. “Kritik surga,” begitu tulis Marx, 
“berubah menjadi kritik dunia, kritik agama menjadi kritik 
hukum, kritik teologi menjadi kritik politik!” (MEW I, 379). 
Marx sang filosof muda menjadi seorang revolusioner. 

Tahun 1843 menjadi tahun yang menentukan bagi Karl 
Marx. Marx, waktu itu, sesudah memperoleh gelar doktor da- 
lam filsafat 1841 di Jena, bekerja sebagai pemimpin redaksi 
koran Die Rheinische Zeitung di kota Koln. Akan tetapi, kritik 


tajam koran itu membuat pemerintah Prussia menjadi begitu 


8 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kari Marx DAN AKIBATNYA: SEBUAH IKHTISAR 


marah sehingga Marx mau ditangkap dan korannya ditutup. 
Marx cepat-cepat melarikan diri ke Paris. Di perjalanannya ia 
tidak hanya membaca Hakikat Kristianitas-nya Feuerbach, 
melainkan juga sebuah tulisan seorang muda yang bernama 
Friedrich Engels tentang situasi buruk kelas pekerja dalam 
pabrik-pabrik di Inggris. Tulisan Engels itu membuka mata 
Marx terhadap proletariat industri. Di Paris, Marx bertemu 
dengan Engels. Mereka menjadi sahabat akrab sampai akhir 
hidup mereka. Engels yang memperkenalkan Marx ke kalangan 
kaum sosialis di Paris. 

Di Paris Marx mencapai dua keyakinan fundamental: 
Bahwa pembebasan manusia hanya dapat dicapai dalam so- 
sialisme, dengan menghapus hak milik pribadi atas alat-alat 
produksi, dan bahwa revolusi sosial akan dilaksanakan oleh 
kelas buruh industri, proletariat. Dari ratusan halaman catatan 
yang dibuat Marx di Paris bagi dirinya sendiri, yang baru di- 
terbitkan 1932 di Moskow, kita sekarang tahu betapa mendalam 
refleksi Karl Marx tentang situasi manusia dalam kapitalisme: 
bahwa pekerjaan di bawah kuk kapitalisme mengasingkan ma- 
nusia dari dirinya sendiri, bahwa kalau manusia mau mengem- 
bangkan diri sebagai makhluk yang bebas, universal, dan sosial, 
maka kapitalisme harus dipatahkan, dan bahwa kelas yang akan 
mematahkannya adalah proletariat. 

Kata kunci dalam refleksi Marx di Paris adalah keterasingan. 
Refleksi Marx bertolak dari keterasingan manusia dalam agama 
seperti yang diangkat oleh Feuerbach. Marx telah menyadari 
bahwa agama merupakan pelarian manusia dari suatu masyara- 


kat di mana ia terasing dari hakikatnya yang sosial. Bagi Marx 


9 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


